ASY SYITARA k 
(Para Penyair) 

Surah ke-26 
227 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. OTha sim mim. 

2. Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan. 

3. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan 
membinasakan dirimu, karena mereka tidak 
beriman. 

4. Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan 
kepada mereka mukjizat dari langit, maka 
senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepada 
mukjizat itu. 

5. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka 
suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling dari 
peringatan itu. 

6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al 
Quran), maka kelak akan datang kepada mereka 
(kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka 
perolok-olokkan. 

7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bumi, berapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu 
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? 

8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat suatu tanda kekuasaan Alloh. Dan 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

9. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

10. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa 
(dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim 
itu, 

11. (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak 
bertakwa?" 

12. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. 

13. Dan (karena itu) sempitlah dadaku dan tidak 
lancar lidahku maka utuslah Harun (bersamaku). 

14. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku 
takut mereka akan membunuhku". 

15. Alloh bertirman: "Jangan takut (mereka tidak 
akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu 
berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (atau 
mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami 
bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka 



Suratusy Syu'ara 



Bismil lahir rahmanir rahim 



iili 0 

diri membi- bolehja- yang Al-Kitab ayat- 

kamu nasakan di kamu 2 jelas ayat 

Tha sim mim (1) Tilka ayatul kitabil mubin (2) La'allaka bakhi'un natsaka 



aiiA ti JSi & 12 oi 

maka se- mukjizat langit dari atas Kami tu- Kami ke- ji- 

nantiasa mereka runkan hendaki ka 



baru Yang Ma- dari suatu pe- dari datang kepa- dan tunduk kepa- tengkuk 

ha Pemurah ringatan da mereka tidak 4 danya mereka 

a'naquhum laha khadhi' in (4) Wama ya k tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin 





0 




inilah 




Tha Sim 




l 


Mim 


£> 




VI 


beriman 

zhallat 


mereka 


karena 

tidak 



& 






Jji 



9 






5T 






1% *5i 



mereka apa berita- maka kelak datang mereka telah maka 

yang berita kepada mereka mendustakan sungguh 5 
illa kanu 'anhu mu'ridhin (5) Faqad kadz-dzabu fasaya k tihim amba-u ma kanu 



' 9 ** >9 

orang-2yang darinya mereka kecu- 
berpaling 



ali 



gjj (X bt <3l j iJji (J) 



pasang- macam- dari pada- Kamitum- berapa bumi kepa- mereka dan ti- 

an/jenis macam nya buhkan banyak da perhatikan dakkah 6 

bihi yastahzi-un (6) Awalam yarau ilal ardhi kam ambatna fiha min kulli zaujin 



(mereka) mem- kepa- 
perolok-olokkan danya 





(T) 


pS'\ 








— \ 
v>o 


© g 


dan 


orang-orang 


kebanyakan 


ada dan 


benar-2 


yangde- pa- 


sesung- 


yang mulia/ 


sungguh 


8 yang beriman 


mereka 


tidak 


tanda 


mikian itu da 


guhnya 


7 baik 



karim (7) Inna fi dzalika la-ayah wama kana aktsaruhum muminin (8) Wa-inna 



katakan), 




3 




— > >> 

yy 






& 










kaum 


datangi- 


untuk 


(kepada) 


Tuhan 


menyeru 


dan 


Maha Maha- 


benar-2 


Tu- 






lah 




Musa 


kamu 




ketika 


9 Penyayang perkasa 


Dia 


hanmu 



rabbaka lahuwal 'azizur rahim (9) Wa-idz nada rabbuka musa ani til qaumazh 

eJ&LU IjI Jl5 0^03 



takut sungguh Tuhan- (Musa) mereka mengapa Fir'aun 

aku ku berkata 11 bertakwa tidak 

zhalimin (10) Qauma fir'aun ala yattaqun (11) Qala rabbi inni akhafu 

maka lisanku berbicara/ dan tidak dadaku dan menja- 

utuslah berkata dapat di sempit 

ay yukadz-dzibun (12) Wayadhiqu shadri wala yanthaliqu lisani fa-arsil 



kaum 



(orang-orang) 
yang zalim 









mereka akan bah- 
12 mendustakanku wa 



36 © Z\ 






33 



<>> ' Ht 



(Alloh) mereka mem- bah- maka berdosa atasku danterha- Harun kepa- 

berfirman 14 bunuhku wa aku takut dap mereka 13 da 

ila harun (13) Walahum 'alayya dzambun fa-akhafu ay yaqtulun (14) Qala 



(pada) maka datanglah mende- bersama sungguh dengan ayat- maka pergilah tidakse- 

Fir'aun kamu berdua 15 ngarkan kalian Kami ayat Kami kalian berdua kali-kali 

kalla fadz-haba bi-ayatina inna ma'akum mustami'un (15) Fa k tiya fir'auna 

ig C j--i 'J 0 yj jjij iSl 

Bani Israil bersama lepaskan su- semesta Tuhan utusan sungguh lalu ka- 

kami paya 16 alam kami takanlah 

faqula inna rasGlu rabbil 'alamin (16) An arsil ma'ana bani-isra-il 

0 ajj ^ 0 

beberapa umur dari dalam dan kamu kanak- dalam kami me- bukan- (Fir'aun) 

18 tahun kamu kami tinggal kanak kami meliharamu kah berkata 17 

(17) Qala alam nurabbika fina walidaw walabits-ta fina min 'umurika sinin (18) 



0^' 






orang-orang dari /ter- dan kamu telah la- yang perbuatan dan kamu 

19 ingkar masuk kamu kukan/ perbuat kamu telah berbuat 

Wafa'alta fa' latakal lati fa'alta wa-anta minal kafirin (19) 





U 


pt 


> 


0 


55S5' 


ot 




0 


1^1x3 


(JlS 


saya takut 


ke- 


dari 


maka sa- 




orang-orang 


dari/ ter- 


dan 


ketika 


telah saya 


(Musa) 


kepada kalian 


tika 


kalian 


ya lari 


20 


yang sesat 


masuk 


saya 


itu 


lakukan 


berkata 


Qala fa'altuha idzaw wa-ana 


minadh dhallin (20) 


Fafarartu minkum lamma khiftukum 









— ' 


0 




& 






0» ' 


Ci 


< 


kamu 


nikmat 


dan 


para 


dari/di 


dan Dia men- 


hikmah/ 


Tuhan- 


kepa- 


lalu mem- 


limpahkan 




itu 21 


rasul 


antara 


jadikan aku 


ilmu 


ku 


daku 


berikan 



fawahaba li rabbi hukmaw waja'alani minal mursalin (21) Watilka ni'matun tamunnuha 



^JJJI 


s-l> 


»" >>^*. 




0 


£ 

O-Up 


3 


£ 


semesta 


Tuhan 


apa/ Fir'aun 


ber- 


Bani Israil 


kamu per- 


untuk 


atasku/ 


alam itu 




siapa 


kata 


22 




hambakan 




kepadaku 


'alayya an 'abbatta bani-isra-il (22) Qala fir'aunu wama rabbul 


'alamin 










¥ 






Jfj% 




•£ - 
‘-rJ 


ju 


(tr) 


orang-2 yang 


kalian 


jika di antara 


dan apa 


dan 


langit 


Tuhan/ Pe- 


(Musa) 




meyakini 


adalah 


keduanya 


yang 


bumi 




melihara 


berkata 


23 



(23) Qala rabbus samawati wal-ardhi wama bainahuma in kuntum muqinin 

djj J\i 0 Sjip 4 \ £ i 0 

bapak-2/nenek dan Tuhan (Musa) kalian men- apakah di sekeli- kepada (Fir'aun) 

moyang kalian Tuhan kalian berkata 25 dengarkan tidak lingnya orang-2 berkata 24 

(24) Qala liman haulahu ala tastami'un (25) Qala rabbukum warabbu aba-ikumul 

0 <£3 £5i SJ U' pSZ k J6 0 d&i' 

benar-benar kepada diutus yang rasul sesung- (Fir'aun) yangda- 

27 oranggila kalian kalian guhnya berkata 26 hulu 

awwalin (26) Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun (27) 



JlS b^> o! Lj <3/^ J\ Cjj Jl5 



(Fir'aun) (kalian) memper- kalian jika di antara dan apa dan 

berkata 28 gunakan akal adalah keduanya yang barat 

Qala rabbul masyriqi walmaghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun (28) Qala 



timur Tuhan (Musa) 
berkata 



Jli © 



51 \4-^i oj5 



(Musa) orang-orang dari pasti aku akan selain Tuhan kamu sungguh 

Berkata 29 yang terpenjara menjadikan kamu aku menjadikan jika 

la-init takhadzta ilahan ghairi la-aj'alannaka minal masjunin (29) Qala 



16. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun 
dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami 
adalah rasul Tuhan semesta alam, 

17. lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami". 

18. Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah 
mengasuhmu dalam keluarga kami, waktu kamu 
masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama 
kami beberapa tahun dari umurmu. 

19. dan kamu telah berbuat suatu perbuatan 
(membunuh) yang telah kamu lakukan itu dan 
kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak 
membalas guna. 

20. Berkata Musa: "aku telah melakukan 

perbuatan membunuh orang Qibti, sedang aku di 
waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf (atau 
bersalah). 

21. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku 
takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan 
kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah 
seorang di antara rasul-rasul. 

22. Kebaikan yang kamu limpahkan kepadaku itu 
adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak 
Bani Israil". 

23. Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam 
itu?" 

24. Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan 
bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya 
(Itulah Tuhanmu), jika kamu mempercayai-Nya". 

25. Berkata Fir'aun kepada orang-orang di 

sekelilingnya: "Apakah kamu tidak 

mendengarkan?" 

26. Musa berkata (pula): "Tuhan kamudanTuhan 
nenek-nenek moyang kamu yang dahulu". 

27. Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu 
yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar 
orang gila". 

28. Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur 
dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: 
(Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan 
akal". 

29. Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu 

menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku 
akan menjadikan kamu salah seorang yang 
dipenjarakan". 






30. Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan 
melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan 
kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?" 

31. Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu 

(keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah 
termasuk orang-orang yang benar". 

32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu 
tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ularyang nyata. 

33. Dan ia menarik tangannya (dari dalam 
bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih 
(bersinar) bagi orang-orang yang melihat tangan 
itu. 

34. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar 
yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa 
ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, 

35. ia hendak mengusir kamu dari negerimu 
sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah 
yang kamu anjurkan?" 

36. Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia 
dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri 
orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir), 

37. niscaya mereka akan mendatangkan semua 
ahli sihiryang pandai kepadamu". 

38. Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu 
yang ditetapkan di hari yang telah ditentukan, 

39. dan dikatakan kepada orang banyak: 
"Berkumpullah kamu sekalian. 

40. semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika 
mereka adalah orang-orang yang menang" 

41. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, 
merekapun bertanya kepada Fir'aun: "Apakah 
kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar 
jika kami adalah orang-orang yang menang?" 

42. Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, 

sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan 
menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)". 

43. Berkatalah Musa kepada mereka: 
"Lemparkanlah apa yang hendak kamu 
lemparkan". 

44. Lalu mereka melemparkan tali temali dan 
tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi 
kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar- 
benar akan menang". 



dari/ kamu jika dengan- maka da- (Fir'aun) \ 

termasuk adalah nya tangkanlah berkata 30 r 

awalau ji tuka bisyai-im mubin (30) Qala fa k ti bihi in kunta minash 



JC © 


<j'— 4 




> 




(Fir'aun) 


yang 


dengan 


aku datangkan 


apakah 


berkata 30 


nyata 


sesuatu 


kepada kamu 


jika 



«Ju £>J © C §i oCi Jt\i (n) 

tangan- dan (Musa) yang menjadi ia/ tong- maka tong- lalu (Musa) orang-orang 

nya menarik 32 nyata ular kat itu tiba-2 katnya melemparkan 31 yang benar 

shadiqin (31) Fa-alqa 'ashahu fa-idza hiya tsu'banum mubin (32) Wanaza'a yadahu 






»jub u ^ jC £££ \'4 



benar-2 ini sesung- di seke- kepada (Fir'aun) 



bagi orang-2 putih ia/ ta- maka 



ahli sihir guhnya lilingnya pembesar-2 berkata 33 yang melihat 

fa-idza hiya baidha-u linnazhirin (33) Qala lilmala-i haulahu inna hadza lasahirun 



ngan itu tiba-2 



l< \ y < ^ 9 # 9 v 



maka dengan bumi/negeri dari mengeluarkan/ 

apakah sihirnya kalian mengusir kalian 

'alim (34) Yuridu ay yukhrijakum min ardhikum bisihrihi famadza 



dari mengeluarkan/ untuk ia hen- 

mengusir kalian dak 34 



op 


j 


> y> s 




-> 

4^1 


gilj 




^ *>>t- 


kota- 


di 


dan 


dan sau- 


tangguh- 


mereka 




kalian 


kota ini 




utuslah 


daranya 


kan dia 


berkata 


35 


anjurkan 



mereka kota- di dan dan sau- tangguh- 

berkumpul kota ini utuslah daranya kan dia 

ta k murun (35) Qalu arjih wa-akhahu wab'ats fil mada-ini hasyirin 



jICm ji^ J&C 



maka di- yang 

kumpulkan 37 pandai 



ahli dengan tiap- mereka akan da- 

sihir tiap/ semua tangkan kepadamu 36 



(36) Ya tuka bikulli sahharin 'alim (37) Fajumi'as saharatu 



1 


r 


9 / 

> 


o-a 


jsi 




y' 

9 

* - 


oijy 


orang-2 yang 


kalian 


apa- 


kepada manusia 


dan di- 


yang di- 


hari 


pada 


berkumpul 




kah 


(orang banyak) 


katakan 


38 tentukan 




waktu-2 



limiqati yaumim ma'lum (38) Waqila linnasi hal antum mujtami'un (39) 



/ . . 


'Z la 


0 30^' 


>> 


\j^ oj. 






uii 


ahli-ahli 


datang maka 


orang-orang 


me- 


mereka jika 


ahli-ahli 


kita me- 


semoga 


sihir 


tatkala 


40 yang menang 


reka 


adalah 


sihir 


ngikuti 


kita 



La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin (40) Falamma ja-as saharatu 

(^) o! LJ jj\ 



ya (Fi 


ir'aun) 




orang-orang kami kami jika 


ada upah bagi 


apakah 


kepada 


mereka 


berkata 


41 


yangmenang adalah 




kami $ 


jungguh 


Fir'aun 


berkata 


qalu lifir'i 


auna a-inna lana la-ajran 


in kunna nahnul ghalibin (41) 


Qala na'am 








00 


y* 

r' 


z 




yy p* jC < 




1 


\ o^ 


S\ 


pj 


lempar- 


ka- 


apa 


lempar- 


Musa kepada ber- 




orang-orang 


benar-2 


kalau 


dan sung- 


kan 


lian 


yang 


kanlah 


mereka kata 


42 


yang dekat 


dari 


begitu 


guh kalian 



wa innakum idzal laminal muqarrabin (42) Qala lahum musa alqu ma antum mulqun 



Ll>i 0>^ }j*>. \y&3> 

pasti sungguh Fir'aun dengan dan mereka dan tongkat- tali-tali maka mereka 

kami kami kekuasaan berkata tongkat mereka mereka menjatuhkan 43 

(43) Fa-alqau hibalahum wa'ishiyyahum waqalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul 





oj&S 


£ Jjb- 








JK 0 




mereka ada- 
adakan 


apa menelan 

yang 


ia (tong- maka 
kat itu) tiba-tiba 


tong- 

katnya 


Musa 


lalu men- 
jatuhkan 44 


orang-orang 
yang menang 



ghalibun (44) Fa-alqa musa 'ashahu fa-idza hiya talqafu ma ya fikun 

seluruh kepada kami mereka mereka ahli-ahli maka terjatuhlah/ 

47 alam Tuhan beriman berkata 46 bersujud sihir tersungkurlah 45 

(45) Fa-ulqiyas saharatu sajidin (46) Qalu amanna birabbil 'alamin (47) 



4->J. /^sJ O' 43 OJj-J*} (S*ty* ( *rL) 



sungguh kepada aku mem- bah- se- kepa- beriman- (Fir'aun) 

dia (Musa) kalian beri izin wa belum danya kah kalian berkata 48 

Rabbi musa waharun (48) Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu 



dan Musa Tuhan 

hlarun 







& 


4 










tangan-2 


sungguh aku 


kalian akan 


maka pas- 


sihir 


mengajar 


yang 


benar-2 pem- 


kalian 


memotong 


mengetahui 


ti nanti 




kalian 




besar kalian 



lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasaufa ta'lamun la-uqath-thi'anna aidiyakum 



61 



-3 <$> p&tts 4% « 

sungguh kemu- ti- mereka semuanya dan sungguh akan secara dari/ dan kaki- 

kami daratan dak berkata 49 aku salib kalian bersilang dengan kaki kalian 

wa-arjulakum min khilafiw wala-ushallibannakum ajma'in (49) Qalu la dhair inna 

r ,< t' C (t' (< '.< »-r *■'('. (. >.<»> 

U Lj. C^/ jjT^^ Lj/ <jl 

kami kare- kesalahan-2 Tuhan bagi akan un- kami sangat sungguh orang-orang Tuhan kepa- 

adalah na kami kami kami ampuni tuk inginkan kami 50 yang kembali kami da 

ila rabbina munqalibun (50) Inna nathma'u ayyaghfira lana rabbuna khathayana an kunna 



^r-ul jl sty JL Ll>^ ^ J 



sungguh dengan pergilah wak- agar Musa ke- dan Kami 

kalian hamba-2-Ku tu malam pada wahyukan 

awwalal mu k minin (51) Wa-auhaina ila musa an asri bi' ibadi innakum 

<1)1 (°j) O^-J' <j 

mere- sesung- mereka kota-kota di Fir'aun lalu me- 

ka itu guhnya 53 berkumpul ngirimkan 52 

muttaba'un (52) Fa-arsala fir'aunu fil mada-ini hasyirin (53) Inna ha-ula-i 



jy 



orang-orang pertama- 
51 yang beriman tama 



O^V-^ 

orang-orang 
yang diikuti 






OJjXa~ gl Ljj (J) U) U 



berjaga-2 benar-2 dan sung- benar-benar bagi dan sung- mereka se- sungguh 

semua guh kita 55 marah kita guh mereka 54 dikit/kecil kelompok 

lasyirdzimatun qalilun (54) Wa innahum lana lagha-izhun (55) Wa-inna lajami'un hadzirun 






S >»< 



>> > 






U (E 



yang dan ke- dan perben- dan taman- dari maka Kami ke- 

58 mulia dudukan daharaan 57 mata air taman luarkan mereka 56 

(56) Fa-akhrajnahum min jannatiw wa'uyun (57) Wakunuziw wamaqamin karim (58) 



ii 0 

pada waktu maka mereka dapat Bani Israil dan Kami demi- 

60 matahari terbit menyusul (Bani Israil) 59 wariskannya kianlah 

Kadzalik wa-auratsnaha bani-isra-il (59) Fa-atba'uhum musyriqin (60) 



45. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya 
maka tiba-tiba tongkat (yang telah menjadi ular 
besar) itu menelan benda-benda palsu yang 
mereka ada-adakan itu. 

46. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil 
bersujud (kepada Alloh), 

47. mereka berkata: " kami beriman kepada 
Tuhan semesta alam, 

48. (yaitu)Tuhan Musa dan hlarun". 

49. Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian 
beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin 
kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar 
pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, 
maka kamu nanti pasti benar-benar akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya 
aku akan memotong tangan dan kakimu dengan 
bersilangan dan aku akan menyalib kamu semua". 

50. Mereka berkata: "Tidak ada kemudaratan 
(bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami, 

51. sesungguhnya kami amat menginginkan 
bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan 
kami, karena kami adalah orang-orang yang 
pertama-tama beriman". 

52. C°> Dan Kami wahyukan kepada Musa: 
"Pergilah di malam hari dengan membawa hamba- 
hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu 
sekalian akan disusuli". 

53. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang 
mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. 

54. (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka 
(Bani Israil) benar-benar golongan kecil, 

55. dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal 
yang menimbulkan amarah kita, 

56. dan sesungguhnya kita benar-benar golongan 
yang selalu berjaga-jaga". 

57. Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya 
dari taman-taman dan mata air, 

58. dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan 
yang mulia, 

59. demikianlah, dan Kami anugerahkan semua itu 
kepada Bani Israil. 

60. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat 
menyusul mereka di waktu matahari terbit. 



61. Maka setelah kedua golongan itu saling 
melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: 
"Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul". 

62. Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan 

tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak 
Dia akan memberi petunjuk kepadaku". 

63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah 
lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah 
lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti 
gunung yang besar. 

64. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang 
lain. 

65. Dan Kami selamatkan Musa dan semua 
orang-orang yang besertanya. 

66. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain 
(atau golongan Fir'aun) itu. 

67. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar merupakan suatu tanda yang besar (atau 
mukjizat), akan tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

68. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

69. Dan bacakanlah kepada mereka kisah 
Ibrahim. 

70. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?" 

71. Mereka menjawab: " kami menyembah 

berhala-berhala dan kami senantiasa tekun 
menyembah berhala-berhala itu". 

72. Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu 
mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa 
(kepada berhala-berhala itu)?, 

73. atau (dapatkah) berhala-berhala itu memberi 
mantaat kepadamu atau memberi mudarat?" 

74. Mereka menjawab: "(Bukan karena itu), 
sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami 
berbuat demikian". 

75. Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah 
memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, 

76. (oleh) kamu dan nenek moyang kamu yang 
dahulu?, 

77. karena sesungguhnya apa yang kamu sembah 
itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam, 



/ / 
Jli 




lll 


> >> 
cs-j 4 


Jj>4' 


Jli 




7- 

*■/ 


di 


(Musa) 


pasti orang-2 


sungguh 


Musa 


pengikut- 


berka- 


kedua 


saling 


maka 


berkata 


61 yangtersusul 


kita 




pengikut 


talah 


golongan 


melihat 


setelah 



Falamma tara-al jam'ani qala ash-habu musa inna lamudrakun (61) Qala 



44' 




*> 


Ji 


444 




>•*» ^ 


/ ^ 


a 




pukullah 


agar 


Musa 


ke- 


maka Kami 


Dia akan memberi 


Tuhan- 


beser- 


sung- 


tidak se- 








pada 


wahyukan 


62 petunjuk padaku 


ku 


taku 


guh 


kali-kali 



kalla inna ma'iya rabbi sayahdin (62) Fa-auhaina ila musa anidhrib 



!© 4 - 4 *" TJa/ S} jilju 



yang seperti bagian/ tiap- maka 

63 besar gunung belahan tiap adalah 

bi'ashakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kath-thaudil 'azhim (63) 



lautan dengan tong- 

kat kamu 



7 'C * " > >> 






bJ ist y 4 p 



Semuanya bersa- dan Musa dan Kami yang di dan Kami 

65 manya orang-2 selamatkan 64 lain sana dekatkan 

Wa-azlafna tsammal akharin (64) Wa-anjaina mGsa wamam ma'ahu ajma'in (65) 

'\/ /' t , t L m » 

Aj ^ (J <j\ 

kebanyakan ada dan ti- benar-2 yangdemi- pa- sesung- yang Kami teng- kemu- 

mereka daklah suatu tanda kian itu da guhnya 66 lain gelamkan dian 

Tsumma aghraqnal akharin (66) Inna fi dzalika la-ayah wama kana aktsaruhum 



& 



T\ «->. 



atas dan ba- Maha Maha- benar- Tuhan 

mereka cakanlah 68 Penyayang perkasa benar kamu s 
mu k minin (67) Wa-inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim (68) Watlu 'alaihim 





olj © 


-r» it 


Tuhan 


dan 


beriman 


kamu 


sungguh 67 





>> ^ 
yis 


0 


OjJ^jc 


1 ^ ' 
^JJrJ 


0' 


Jli z\, (^) 




a 


mereka 




kalian 


apa dan 


kepada 


dia tat- 


Ibrahim 


kisah 


berkata 


70 


sembah 


yang kaumnya 


bapaknya 


berkata kala 69 






naba-a ibrahim (69) ldz qala li- 


-abihi waqaumihi ma ta'budun (70) Qalu 







31 > JU © 



l U JJ^ KUI 



ke- mereka mende- apa- (Ibrahim) tekun me- kepa- maka kami berhala- kami me- 

tika ngarkan kalian kah berkata 71 nyembahnya danya senantiasa berhala nyembah 

na'budu ashnaman fanazhallu laha 'akifin (71) Qala hal yasma'unakum idz 



u^ui // / 

bapak-2/ nenek kami bah- mereka mereka mem- atau mereka bermanfa- atau kalian 

moyang kami dapati kan berkata 73 beri mudarat at kepada kalian 72 menyeru 

tad'un (72) Au yanfa'unakum au yadhurrun (73) Qalu bal wajadna aba-ana 







J T >» 

OjJ^jc 




\J 




/ / 

Jli 








kalian 




(kalian) 


kalian 


apa 


maka apakah kalian 


(Ibrahim) 




mereka kerja- 


seperti 




75 


sembah 




yang 


telah memperhatikan 


berkata 


74 


kan/berbuat 


demikian 



kadzalika yaf'alun (74) Qala afara-aitum ma kuntum ta'budun (75) Antum 

'i<» < u, O " A. A* \ H' > 



^i % 3 



semesta Tuhan ke- bagi- musuh maka sung- ti 

alam cuali ku guh mereka 76 

wa-aba-ukumul aqdamun (76) Fa-innahum 'aduwwul li illa rabbal 'alamin 



dan bapak-2/ne- 
nek moyang kalian 






^43 Jj' 

dan memberi memberi ma- Dia dan (Dia) memberi petun- maka telah men- yang 

minum aku kan kepadaku yang 78 juk kepadaku Dia ciptakan aku 

(77) Alladzi khalaqani fahuwa yahdin (78) Walladzi huwa yuth'imuni wayasqin 



77 



. > > > 



kemu- memati- 

dian kan aku 



sM 


© 


S! 9 . 


'>'. 


> 9 ' 




(v^ 


dan (Dia) 




mengobati / me- 


maka 


aku 


dan 




yang 


80 


nyembuhkan aku 


Dia 


sakit 


apabila 


79 


fahuwa yasyfin (80) 


Walladzi yumituni tsumma 









^ ^ a 1 



' *' 9 < \'i 

]g l 



<sS\\ 



u 



pembalasan/ pada kesa- ba- meng- bah- sangataku dan (Dia) 

kiamat hari lahanku giku ampuni wa inginkan yang 

yuhyin (81) Walladzi athma'u ay yaghtirali khathi-ati yaumad din 



H . > 






menghidup- 
81 kan aku 



[i \j LaJ 



> 



dengan orang- dan masuk- 

83 orang yang saleh kan aku pengetahuan 

(82) Rabbi hab li hukmaw wa-alhiqni bish-shalihin (83) 



a 






hikmah/ilmu bagiku/ berilah Tuhan- 



aku 



ku 






'\j & Is^rS 






orang-2yang bagi benar/ buah ba- 



surga yang dari/ danjadi- 

mewarisi termasuk kanlah aku 84 kemudian baik 

Waj'al li lisana shidqin fil akhirin (84) Waj'alni miw waratsati jannatin 



dan 



tutur giku jadikan 





>> 


% 


0 


« 21 


uy. 




pada 


Engkau hi- 


dan ja- 


orang-2 


dari/ter- ada- sungguh 


bagi ba- 


dan am- 


hari 


nakan aku 


ngan 


86 yangsesat 


masuk lah dia 


pakku 


punilah 



penuh ke- 
15 nikmatan 

na'im (85) Waghfir li-abi innahu kana minadh dhallin (86) Wala tukhzini yauma 

H '>' yji \\' >'S <} 

U L 4 jl 

dengan Alloh datang/ orang ke- anak-anak dan harta ber- tidak pada 

hati menghadap yang cuali 88 tidak guna hari 87 bangkitkan 

yub'atsun (87) Yauma la yanfa'u maluw wala banun (88) llla man atal laha biqalbin 



'jS l\ yi 



mereka di- 



pu 4% © "m. 



kepada orang-2 neraka dan diper- kepada orang-2 surga dan di- 

yangsesat Jahim lihatkan 90 yang bertakwa dekatkan 

salim (89) Wa-uzlifatil jannatu lilmuttaqin (90) Waburrizatil jahimu lilghawin 



yang selamat/ 
89 bersih 



r . »> * /fs. '*<*»*' ,' '' .4 

mereka dapat apa- Alloh selain dari (kalian) kalian apa di ma- kepada dan di- 

menolong kalian kah 92 sembah yang nakah mereka katakan 91 

(91) Waqila lahum aina ma kuntum ta'budun (92) Min dunil lahi hal yanshurunakum 



($) djQ\j 

Iblis dan bala- dan orang-2 me- ke da- maka di- 

tentara 94 yangsesat reka lamnya jungkirkan 93 
au yantashirun (93) Fakubkibu fiha hum walghawun (94) Wajunudu iblisa 



-<*> 'j' 

OJjyAJj j\ 

menolong atau 

diri mereka 



\j& a^\j %j^) 1^3 )^ l 5 



benar-2 kita sesung- demi mereka di dalam- sedang mereka 

dalam adalah guhnya Alloh 96 bertengkar nya (neraka) mereka berkata 95 

ajma'un (95) Qalu wahum fiha yakhtashimun (96) Tallahi in kunna lafi 



semuanya 



78. (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, 
maka Dialah yang menunjuki aku, 

79. dan Tuhanku, Dia yang memberi makan dan 
minum kepadaku, 

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang 
menyembuhkan aku, 

81. dan yang akan mematikan aku, kemudian 
akan menghidupkan aku (kembali), 

82. dan yang amat kuinginkan akan mengampuni 
kesalahanku pada hari kiamat". 

83. (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah 
kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 
golongan orang-orang yang saleh, 

84. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi 
orang-orang (yang datang) kemudian, 

85. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, 

86. dan ampunilah bapakku, karena 

sesungguhnya ia adalah termasuk golongan 
orang-orang yang sesat, 

87. dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari 
mereka dibangkitkan, 

88. (yaitu) pada hari harta dan anak-anak laki-laki 
tidak berguna, 

89. kecuali orang-orang yang menghadap Alloh 
dengan hati yang bersih, 

90. dan (pada hari itu) didekatkanlah surga kepada 
orang-orang yang bertakwa, 

91. dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim 
kepada orang-orang yang sesat", 

92. dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah 
berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, 

93. selain dari Alloh? Dapatkah mereka (berhala- 
berhala itu) menolong kamu atau menolong diri 
mereka sendiri?" 

94. Maka mereka (berhala-berhala itu) 
dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama 
orang-orang yang sesat, 

95. dan semua bala tentara iblis. 

96. Mereka berkata-kata selagi mereka 
bertengkar di dalam neraka: 

97. "demi Alloh: sungguh kita dahulu (di dunia) 
dalam kesesatan yang nyata, 





98. karena kita mempersamakan kamu dengan 
Tuhan semesta alam". 

99. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali 
orang-orang yang berdosa. 

100. Maka kami tidak mempunyai pemberi 
syafaat seorangpun, 

101. dan tidak pula mempunyai teman yang 
akrab, 

102. maka sekiranya kita dapat kembali sekali 
lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang 
yang beriman". 

103. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Alloh), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 

104. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. 

106. Ketika saudara mereka, Nuh, berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

107. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

108. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku. 

109. Dan aku sekali-kali tidak minta upah 
kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan semesta alam. 

110. Maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku". 

111. 0 Mereka berkata: "Apakah kami akan 
beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu 
ialah orang-orang yang hina?". 

112. Nuh menjawab: "tidak ada pengetahuanku 
tentang apa yang mereka kerjakan? 

113. Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak 
lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu 
menyadari. 

114. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir 
orang-orang yang beriman. 

115. aku (ini) tidak lain melainkan pemberi 
peringatan yang nyata". 

116. Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak 
(mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar 
kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam". 





\j*j {^> 


2&2\ 


- ^ 




\\ 


/*S 'i , > 




menyesat- 


dan 


seluruh 


dengan 


kita menya- 


ke- 


yang 


kese- 


kan kita 


tidak 98 


alam 


Tuhan 


makan kalian 


tika 


97 nyata 


satan 



dhalalim mubin (97) ldz nusawwikum birabbil 'alamin (98) Wama adhallana 



yangsetia/ sahabat dan ti- 
101 akrab dakada 100 

illal mujrimun (99) Fama lana min syafi'in (100) Wala shadiqin hamim (101) 





> 

iJt 


U 


u 0 


'Sp>J>y)\ 


VI 


pemberi 


dari 


bagi 


maka 


orang-orang 


ke- 


syafaat 




kita 


tidakada 99 


yang berdosa 


cuali 



Cy M g Sl ($) gT u 3 > 

benar-2 

ada dan suatu yang de- pa- sung- orang-2 yang dari maka kita sekali bagi bah- maka 

tidak tanda mikian da guh 102 beriman menjadi lagi kita wa kalau 

Falau anna lana karratan fanakuna minal mu k minin (102) Inna fi dzalika la-ayah wama kana 

L 



"'''■'S /f*S L >, *-5 

LjjS 3^*51 j^ l&jj L)\j O j I 



telah men- Maha 

dustakan 104 Penyayang 



Maha- benar-2 Tuhan dan sesung- orang-orang kebanyak- 

perkasa kamu guhnya 103 yangberiman an mereka 



aktsaruhum mu minin (103) Wa-inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim (104) Kadz-dzabat 



>' 



(^) !Syu> *£\ £j> ($) 



kalian menga- Nuh saudara kepada ber- ke- para 

106 bertakwa pa tidak mereka mereka kata tika 105 rasul 

qaumu nGhinil mursalin (105) ldz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun (106) 



Nuh kaum 






aku minta ke- dan dan taatlah (kepada) maka bertak- yang seorang kepada sungguh 

pada kalian tidak 108 kepadaku Alloh walah kalian 107 tepercaya rasul kalian aku 
Inni lakum rasGlun amin (107) Fattaqul laha wa-athi'un (108) Wama as-alukum 



** ^ ^ ^ x 

(kepada) maka bertak- seluruh Tuhan atas/ ke- upahku tidak upah dari atasnya 

Alloh walah kalian 109 alam dari cuali lain 

'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin (109) Fattaqul laha 












orang-orang 
111 yanghina 



dan mengi- 
kuti kamu 



kepada apakah kami mereka 

kamu akan beriman berkata 



110 



dan taatlah kalian 
kepadaku 



wa-athi'un (110) Qalu anu minu laka wattaba'akal ardzalun (111) 



c \j (Jp ol ($) LSjL-ao \j>^ L*j \-*J 

Tuhan- atas ke- perhitungan tidak (mereka) adalah dengan pengeta- dan ti- (Nuh) 

ku cuali mereka lain 112 kerjakan mereka apayang huanku dakada berkata 

Qala wama 'ilmi bima kanG ya'malun (112) In hisabuhum illa 'ala rabbi 



K' A. w 









yang pemberi ke- aku tidak orang-orang mengusir aku dan ti- kalian menya- jika 

nyata peringatan cuali lain 114 yangberiman daklah 113 dari/mengerti 

lau tasy'urun (113) Wama ana bitharidil mu k minin (114) In ana illa nadzirum mubin 



JB ($) 




ot 








£ x 

$ w 


$ls 


(Nuh) 


orang-orang 


dari /ter- 


pasti kalian 


wahai 


kamu 


tidak sung- 


mereka 


berkata 116 


yang dirajam 


masuk 


menjadi 


Nuh 


berhenti 


guh jika 


berkata 



(115) Qalu la-il lam tantahi yanuhu latakunanna minal marjumin (116) Qala 



<J*J ls£j ^ 3 c^. ^J 9 ' 9 \^/ cSj 9 <1)1 <^D 

dan dan selamat- suatu ke- dan antara anta- maka telah mendus- kaum- sesung- Tuhan- 

orang kanlah aku putusan mereka raku bukakanlah 117 takan aku ku guhnya ku 
rabbi inna qaumi kadz-dzabun (117) Faftah baini wabainahum fat-haw wanajjini wamam 

. >> t^Ti *\»' 9 Cv /*\ i>u ' 

i (j£ ajla O* 

penuh perahu di beser- dan maka Kami orang-orang dari beser- 

muatan dalam tanya orangyang selamatkan dia 118 yang beriman taku 

ma'iya minal mu k minin (118) Fa-anjainahu wamam ma'ahu fil fulkil masyhun 

^ ^ ' / L \ . < s* 4 / s > /V / / > 

3 ol Joo y \^) 



dantidakada benar-2 yangdemi- pa- sesung- 



orang-orang sesu- Kamiteng- kemu- 







suatu tanda 


kian itu da 


guhnya 


120 


yang tinggal 


dah itu 


gelamkan 


dian 119 


(119) Tsumma aghraqna ba'dul baqin (120) Inna fi dzalika la-ayah wamakana 






,25? 


<3 


t. •< 

# 


i / > 

' 


3 


2J 


oiS < 


3 ) 


t> 


j&Ti 


telah men- 




Maha 


Maha- 


benar-2 


Tuhan 


dan 




beriman 


kebanyak- 


dustakan 


122 


Penyayang 


perkasa 


Dia 


kamu 


sungguh 


121 




kan mereka 



aktsaruhum mu minin (121) Wa-inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim (122) Kadz-dzabat 

ui © ^ J\i s! © & 

bagi sungguh kalian menga- Hud saudara kepada ber- ke- para rasul kaum 

kalian aku 124 bertakwa pa tidak mereka mereka kata tika 123 'Ad 

'adunil mursalin (123) ldz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun (124) Inni lakum 



/^ 


p&\ 


Uj Qn) 


‘i£& 


a\ 


\jJ\i 




Jyj 


atasnya 


aku minta ke- 


dan 


dan taatlah 


(pada) 


maka bertak- 


yang 


seorang 




pada kalian 


tidak 126 


kepadaku 


Alloh 


walah kalian 


125 terpercaya 


rasul 



rasulun amin (125) Fattaqul laha wa-athi'Gn (126) Wama as-alukum 'alaihi 



& 




OjXJ' © 


oUjJ' 
- ^ 


* 




< 

VI 


<S_\ 


2 


> 


-> 

CJt 


tempat 


pada 


mengapa kau 


semesta 


Tuhan 


atas 


ke- 


upahku 


tidak 


upah 


dari 


tinggi 


tiap-2 


bangun 127 


alam 






cuali 




lain 







min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin (127) Atabnuna bikulli ri'in 







/ ^/ / 


/ “Jl // 


















kalian 


agar 


gedung- 


dan kalian meng- 


kalian ber- 


suatu 


kekal 


kalian 


gedung 


ambil/menjadikan 


128 laku sia-2 


tanda 



ayatan ta'batsun (128) Watattakhidzuna mashani'a la'allakum takhludun (129) 





> 


, >V 

\Ja> l» Qjjp 


UL>W 
■ 


>> f < / 

jLLt JgJ 






dan taatlah ka- 


(pada) 


dan bertak- 


orang-2 yang 


kalian menam- 


kalian menam- 


dan 


lian kepadaku 


Alloh 


walah kalian 130 


kejam/bengis 


par/ menyiksa 


par / menyiksa 


apabila 



Wa-idza bathasytum bathasytum jabbarin (130) Fattaqul laha wa-athi'un (131) 

Q"ci 0 4 ar , < 3 )‘sj 2 Es Ci 

dan binatang Dia anugerah- kalian dengan telah anugerah- yang dan takwa- 

133 anak-2 ternak kan bagi kalian 132 ketahui apa kan bagi kalian (Dia) lah kalian 
Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun (132) Amaddakum bi-an'amiw wabanin (133) 

% <$) p_£j 



yang pada azab atas takut sungguh 

besar hari kalian aku 134 

Wajannatiw wa'uyun (134) Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azhim 



dan kebun- 
kebun 



117. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
kaumku telah mendustakan aku; 

118. maka itu adakanlah suatu keputusan 
antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah 
aku dan orang-orang yang beriman besertaku". 

119. Maka Kami selamatkan Nuh dan orang- 
orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh 
muatan. 

120. Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan 
orang-orang yang tinggal. 

121. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Alloh), 
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 

122. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

123. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. 

124. Ketika saudara mereka, Hud berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

125. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

126. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku. 

127. Dan sekali-kali aku tidak minta upah 
kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan semesta alam. 

128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap 
tanah tinggi, bangunan untuk bermain-main, 

129. dan kamu membuat benteng-benteng 
dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)? 

130. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu 
menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. 

131. Maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku. 

132. Dan bertakwalah kamu kepada Alloh yang 
telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu 
ketahui. 

133. Dia telah menganugerahkan kepadamu 
binatang-binatang ternak, dan anak-anak, 

134. dan kebun-kebun dan mata air, 

135. sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa 
azab pada hari yang besar". 





136. Mereka menjawab: "sama saja bagi kami, 
apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi 
nasihat, 

137. (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 
kebiasaan orang-orang dahulu. 

138. dan kami sekali-kali tidak akan di azab. 

139. Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami 
binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kekuasaan Alloh), tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

140. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

141. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul- 
rasul. 

142. Ketika saudara mereka, Shaleh berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

143. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

144. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku. 

145. Dan aku sekali-kali tidak minta upah 
kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan semesta alam. 

146. Apakah kamu akan dibiarkan tinggal disini 
(di negeri kamu ini) dengan aman, 

147. di dalam kebun-kebun serta mata air, 

148. dan tanam-tanaman dan pohon-pohon 
kurma yang mayangnya lembut. 

149. Dan kamu pahat sebagian dari gunung- 
gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan 
rajin; 

150. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku; 

151. dan janganlah kamu mentaati perintah 
orang-orang yang melewati batas, 

152. (yakni) orang yang membuat kerusakan di 
muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". 

153. Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu 
adalah salah seorang dari orang-orang yang kena 
sihir; 



orang-orang yang dari adalah ti- atau apakah kamu atas 
136 memberi nasihat kamu dak beri nasihat kami 

(135) Qalu sawa-un 'alaina awa'azhta am lam takum minal wa'izhin (136) 









atas 


sama 


mereka 


kami 


saja 


berkata 



Cj>j& J> (^) 


**> > 


o^ 


Cj 


© 


>» 


'K' \ 

Vj UJ 


ol 


maka mereka 


diazab 


kami 


dan 


orang-2 


adat ke- 


ke- ini 


tidak 


mendustakannya 138 






tidak 


137 dahulu 


biasaan 


cuali 


lain 


ln hadza illa khuluqul awwalin (137) 


Wama nahnu bimu'adz-dzabin (138) 


Fakadz-dzabuhu 





/"S "J >K?". ' 'K . t 



dan 

sungguh 139 



beriman kebanyakan dan/ benar-2 yang de- pa- sesung- lalu Kami bi- 

mereka tetapi tidak suatu tanda mikian itu da guhnya nasakan mereka 



fa-ahlaknahum inna fi dzalika la-ayah wamakana aktsaruhum mu k minin (139) Wa-inna 



jis 


— \ 


© 




c-j S Q£) 




> / ’ 


3 


d\jj 


ber- 


ke- 


para 


kaum 


telah men- 


Maha 


Maha- 


pasti 


Tuhan 


kata 


tika 


141 rasul 


Tsamud 


dustakan 140 


Penyayang 


perkasa 


Dia 


kamu 



rabbaka lahuwal 'azizur rahim (140) Kadz-dzabat tsamudul mursalin (141) ldz qala 



«"«S K'. £ . ' »>-; 



<n 






yang seorang kepada sung- 



kalian mengapa Shalih saudara kepada 



143 terpercaya rasul kalian guh aku 142 bertakwa tidak 
lahum akhuhum shalihun ala tattaqun (142) Inni lakum rasulun amin (143) 



mereka mereka 



o\, ^j>-\ y U j 

upahku tidak upah dari atas- meminta dan aku dan taatlah (pada) maka bertak- 

lain nya kalian tidak 144 kepadaku Alloh walah kalian 

Fattaqul laha wa-athi'un (144) Wama as-alukum 'alaihi min ajrin in ajriya 

© JuUW U, > V\ 



dengan di apa da- apakah kalian 

146 aman sini (tinggal) lam akan dibiarkan 145 

illa 'ala rabbil 'alamin (145) Atutrakuna fi ma hahuna aminin (146) 



seluruh Tuhan dari kecu- 






gijjj 



>> ^ 

oJ^J 



lembut mayang- dan pohon- dan tanam- dan kebun- di 

148 nya pohon kurma tanaman 147 mata air kebun dalam 

Fi jannatiw wa'uyun (147) Wazuru'iw wanakhlin thaTuha hadhim (148) 







\j& 


( Vrt) 


\ 


. 








dan taatlah 


(pada) 


maka bertak- 




dengan 


rumah- 


gunung- 


dari 


dan kalian 


kepadaku 


Alloh 


walah kalian 


149 


rajin 


rumah 


gunung 




memahat 



Watanhituna minal jibali buyutan farihin (149) Fattaqul laha wa-athi'un 





CyoJ' 


jr>. 


/ ^ 






mereka mem- 


orang-2 


orang-2 yang 


perin- 


kalian 


dan ja- 


buat kerusakan 


yang 


151 melewati batas 


tah 


menaati 


nganlah 



(150) Wala tuthi' u amral musrifin (151) Alladzina yufsiduna fil ardhi 
^ > /-u J ^ ^ ^ ^> • 



<> />Ti 


y 


oS 


D\ 


^> x 

JUs 


x >> . »> 

(^) 




orang-orang 


dari 


kamu 


sungguh 


mereka 


mereka menga- 


dan 


yang kena sihir 






hanyalah 


berkata 


152 dakan perbaikan 


tidak 



kamu tidak orang-orang dari kamu sungguh mereka 

lain 153 yang kena sihir hanyalah berkata 

wala yushlihun (152) Qalu innama anta minal musahharin (153) Ma anta 






jl5 (J) 




ot 




> 

^ “ > 


V V* 




% 


(Shalih) 


orang-orang 


dari/ 


kamu jika 


dengan suatu 


maka da- seperti 


seorang 


ke- 


berkata 154 


yang benar 


termasuk 


adalah 


ayat/ mukjizat 


tangkanlah kami 


manusia 


cuali 



illa basyarum mitsluna fa ti bi-ayatin in kunta minash shadiqin (154) Qala 

£ >*', £ * u \'\ -Z\' • > 

jsj ^rL/^i wb 4iu 

kalian me- danja- tertentu hari minuman dan bagi minuman bagi- seekor un- ini 

nyentuhnya nganlah 155 kalian nya ta betina 

hadzihi naqatul laha syirbuw walakum syirbu yaumim ma'lum (155) Wala tamassuha 



* '9>'"; 

Ub 


(w) jJaS- 


* / 




hP ji-La 


lalu mereka melu- 


yang 


pada 


azab 


maka akan me- 


kai/membunuhnya 


156 besar/dahsyat 


hari 




nimpa kalian 



bisu-in faya khudzakum 'adzabu yaumin 'azhim (156) Fa'aqaruha fa-ashbahu 



XX a U jU£S 






dan tidak benar-2 su- yangdemi- pa- sung- azab ma 

atu bukti kian itu da guh p; 

nadimin (157) Fa-akhadzahumul 'adzab inna fi dzalika la-ayah wamakana 



maka menim- orang-2 yang 

pa mereka 157 menyesal 



© 






' 6 ' 


o\j 


Maha 


Maha- 


benar-2 


Tuhan 


dan 


159 Penyayang 


perkasa 


Dia 


kamu 


sungguh 



kebanyakan 

mereka 



aktsaruhum mu minin (158) Wa-inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim (159) 



154. Kamu tidak lain hanyalah seorang manusia 
seperti kami; maka datangkanlah suatu mukjizat, 
jika kamu memang termasuk orang-orang yang 
benar". 

155. Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, 
ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan 
kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan 
air di hari yang tertentu. 

156. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu 
dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan 
kamu akan ditimpa oleh azab pada hari yang 
besar". 

157. Kemudian mereka membunuh unta betina 
itu, lalu mereka menjadi menyesal, 

158. maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti 
yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

159. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. 

160. Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, 

161. ketika saudara mereka, Luth berkata 
kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?" 

162. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

163. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku. 

164. Dan aku sekali-kali tidak minta upah 
kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan semeta alam. 

165. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di 
seluruh alam. 



oy£> 




f 4 




r 1 




— \ 


,£\' r 

t, 










166. dan kamu tinggalkan isteri-isteri 
dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan 
adalah orang-orang yang melampaui batas". 


yang 

kamu 


kalian 


menga- 


Luth 


saudara 


kepada 


ber- 


keti- 


para rasul 


Luth 


kaum 


telah men- 


167. Mereka menjawab: " Hai 


Luth, 


bertakwa 


pa tidak 




mereka 


mereka 


kata 


ka 160 








dustakan 


sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, 


benar- 



Kadz-dzabat qaumu IGthinil mursalin (160) ldz qala lahum akhuhum luthun ala tattaqun 

^ <j\*) oyt) (jl 

dan aku dan taatlah (pada) maka bertak- yang seorang kepada sungguh 

tidak 163 kepadaku Alloh walah kalian 162 terpercaya rasul kalian aku 161 

(161) Inni lakum rasGlun amin (162) Fattaqul laha wa-athi'Gn (163) Wama 



benar kamutermasuk orang-orang yang diusir" 
168. Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat 
benci kepada perbuatanmu (yakni homoseksual)". 



& 



/ \ / V / _ / 

<> •*! ^ 






seluruh Tuhan atas kecuali/ upahku tidak upah dari atas- meminta ke- 

164 alam hanyalah lain nya pada kalian 

as-alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin (164) 



u ojjJj 



OJjJoj 


< iTi 


/ 


SlSii 


<£>bi 


dan kalian 


seluruh alam 


dari/ 


jenis 


mengapa kali- 


tinggalkan 


165 (manusia) 


di antara 


lelaki 


an mendatangi 



Ata tunadz dzukrana minal 'alamin (165) Watadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum 

Aio* J CJ\ J \jfe <XjjOs> ^9 J 

wahai kamu ti- sungguh mereka melampaui kaum kalian bah- istri-istri dari 

Luth berhenti dak jika berkata 166 batas kan kalian 

min azwajikum bal antum qaumun 'adGn (166) QalG la-il lam tantahi yalGthu 



O 3is (w) 

orang-2yang dari kepada per- sungguh (Luth) orang-orang dari/ ter- niscaya ka- 

168 sangat benci buatan kalian aku berkata 167 yangdiusir masuk lian adalah 

latakGnanna minal mukhrajin (167) Qala inni li'amalikum minal qalin (168) 






169. (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah 
aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan 
yang mereka kerjakan". 

170. Lalu Kami selamatkan ia beserta semua 
keluarganya, 

171. kecuali seorang perempuan tua (yakni 
isterinya), yang termasuk dalam orang-orang yang 
tertinggal (atau dibinasakan). 

172. Kemudian Kami binasakan yang lain. 

173. Dan Kami hujani mereka dengan hujan 
(batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa 
orang-orang yang telah diberi peringatan itu. 

174. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

175. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

176. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul- 
rasul; 

177. ketika Syu'aib berkata kepada mereka: 
"Mengapa kamu tidak bertakwa?, 

178. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu. 

179. maka bertakwalah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepadaku; 

180. dan aku sekali-kali tidak minta upah 
kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan semesta alam. 

181. O Sempurnakanlah takaran dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 

182. dan timbanglah dengan timbangan yang 
lurus. 

183. Dan janganlah kamu merugikan manusia 
pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 
di muka bumi dengan membuat kerusakan; 

184. dan bertakwalah kamu kepada Alloh yang 
telah menciptakan kamu dan umat-umat yang 
dahulu". 

185. Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu 
adalah salah seorang dari orang-orang yang kena 
sihir, 

186. dan kamu tidak lain hanyalah seorang 
manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami 
yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang- 
orang yang berdusta. 





(m) 


* 






* • 


* ^ 
JL> 


dan ke- 


maka Kami 


mereka 


dari apa 


dan ke- 


selamat- 


Tuhan- 


luarganya 


selamatkan dia 169 


kerjakan 


yang 


luargaku 


kan aku 


ku 



170 

Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun (169) Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in (170) 



5^1 


/ 


r 


(J) 


** 


byj- 


\ — 


yang 


Kami bi- 


kemu- 


orang-orang 


da- 


perem- 


ke- 


lain 


nasakan 


dian 


171 yangtinggal 


lam 


puan tua 


cuali 



atas dan Kami 
mereka hujani 172 
llla 'ajuzan fil ghabirin (171) Tsumma dammarnal akharin (172) Wa-amtharna 'alaihim 



/£'\ G % Si (J) 

kebanyak- ada dan benar-2 yangde- pa- sung- orang-2 yang di- hujan maka hujan 

an mereka tidak bukti mikian itu da guh 173 beri peringatan sangatjelek 

mathara fasa-a matharul mundzarin (173) Inna fi dzalika la-ayah wama kana aktsaruhum 






penduduk telah men- 
dustakan 



Maha Maha- 

175 Penyayang perkasa 



Dia 





olj 


© 


Tuhan 


dan 


beriman 


kamu 


sungguh 


174 



mu minin (174) Wa-inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim (175) Kadz-dzaba ash-habul 

tiL (wv) p» Jl» s), (jvjj) /J/\ &A 



kepada sung- kalian tidak- Syu'aib kepada ber- ke- para 

kalian guh aku 177 bertakwa kah mereka kata tika 176 rasul 

aikatil mursalin (176) ldz qala lahum syu'aibun ala tattaqun (177) Inni lakum 



Aikah 



& p£\ EJ <$) 2,1 \j& 



dan taatlah (kepada) maka bertak- 



yang 



seorang 



atas- aku meminta dan 

nya kepada kalian tidak 179 kepadaku Alloh walah kalian 178 terpercaya rasul 

rasulun amin (178) Fattaqul laha wa-athi'un (179) Wama as-alukum 'alaihi 



% $S5\ 






/ 

y/ 


& 


4\ 


oi 


$ 




danja- takar- 
nganlah an 


sempurna- 

kanlah 


seluruh 

180 alam 


Tuhan 


dari 


ke- upahku 

cuali 


tidak 

lain 


upah 


dari 



min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin (180) Auful kaila wala 



\j )jjj (^) 



yang dengan neraca/ dan orang-orang dari/ter- 

182 lurus timbangan timbanglah 181 yang merugikan masuk 

takunu minal mukhsirin (181) Wazinu bilqisthasil mustaqim (182) 



kalian 



/]i\ ^j /t\/\ o-G' 

orang-2yang muka di kalian mele- dan sesuatu/hak- manusia 
183 merusak bumi wati batas jangan hakmereka 

Wala tabkhasun nasa asy-ya-ahum wala ta'tsau fil ardhi mufsidin (183) 



> ' 9 ' 



kalian danja- 

merugikan nganlah 



ci 


o 


\^6 


(ui) 


' * / 


H 




1 jAj 


kamu 


sungguh 


mereka 




terdahulu 


dan umat- 


telah mencip- 


(kepada) 


dan bertak- 




hanyalah 


berkata 


184 




umat 


takan kalian 


Yang 


walah kalian 


Wattaqul ladzi khalaqakum waljibillatal awwalin (184) Qalu innama anta 














% 




tfj (J) 


^ < ^>T. ^ 


benar-2 


kami 


dan 


seperti 


seorang 


ke- kamu 


dan 


orang-2yang dari 


termasuk 


kira kamu 


sungguh 


kami 


manusia 


cuali tidaklah 185 


kena sihir 



minal musahharin (185) Wama anta illa basyarum mitsluna wa-in nazhunnuka laminal 



S! Si ^ <3> 

kamu jika langit dari potongan- atas makaja- orang-orang 

potongan kami tuhkanlah 186 yang berdusta 

kadzibin (186) Fa-asqith 'alaina kisatam minas sama-i in kunta 



oyj& (^) <L£U-*> UJ rtlC'' tjkJ u» y» 

lalu mereka men- kalian dengan lebih me- Tuhan- (Syu'aib) orang-orang dari /ter- 

dustakannya 188 kerjakan apayang ngetahui ku berkata 187 yang benar masuk 

minash shadiqin (187) Qala rabbi a'lamu bima ta'malun (188) Fakadz-dzabuhu 







$1? 






\i 


yang 

besar 


pada 

hari 


azab dia 

adalah 


sesung- naungan/ 

guhnya awan gelap 


pada azab 

hari 


maka menim- 
pa mereka 



fa-akhadzahum 'adzabu yaumizh zhullah innahu kana 'adzaba yaumin 'azhim (189) 



benar-2 Tuhan dan beriman kebanyakan dan benar-2 su- 

kamu sungguh 190 mereka tidak atu bukti de 

Inna fi dzalika la-ayah wamakana aktsaruhum mu k minin (190) Wa-inna rabbaka lahuwal 





> > 
** 




k 


benar-2 su- 


yang 


pa- 


sung- 


atu bukti 


demikian 


da 


guh 



>*>u /?\ ^<> T >Tt * ^ >> »'< /*\ <s\ >* 'u 

Ruh dengannya (dibawa) seluruh (oleh) benar-benar dan sung- Maha Maha- 

(Al-Quran) turun 192 alam Tuhan diturunkan guh ia 191 Penyayang perkasa 

'azizur rahim (191) Wa-innahu latanzilu rabbil 'alamin (192) Nazala bihir ruhul 



a/ uCl & $. o& <> <s> ll &#' 

Arab dengan orang-2 yang mem- dari/ agarkamu hatimu ke dalam Al-Amin 

lisan/bahasa 194 beri peringatan di antara menjadi 193 (Tepercaya) 

amin (193) 'ala qalbika litakuna minal mundzirin (194) Bilisanin 'arabiyyim 



C2 •} ^ ^ © d0\£ $ ^ 

mengeta- bah- ayat/ bagi ada dan apa- terdahulu kitab- benar-2 dan sungguh yang 

huinya wa bukti mereka kahtidak 196 kitab dalam ia (Al-Quran) 195 nyata 

mubin (195) Wa-innahG lafi zuburil awwalin (196) Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu 



<J/*> \ <Jp (^) 

bukan sebagian atas Kami menu- dan 

198 bangsa Arab runkannya kalau 197 

'ulama-u bani-isra-il (197) Walau nazzalnahu 'ala ba'dhil a'jamin (198) 



Bani Israil 



£2£ 



> > ' 



*££ <£ 



t 



0 ]jl 3 



Kami ma- seperti de- beriman dengannya/ mereka tidak atas/kepa- lalu dia baca- 

sukkan ia mikianlah 199 kepadanya ada da mereka kan padanya 

Faqara-ahu 'alaihim ma kanu bihi mu k minin (199) Kadzalika salaknahu 



Oj2\ 






> > 




'i © 






— ■ 


azab 


mereka 


sehing- 


dengan- 


mereka 


tidak 


orang-orang 


hati 


ke 




melihat 


ga 


nya 


beriman 


200 


yang berdosa 




dalam 



fi qulubil mujrimin (200) La yu minuna bihi hatta yarawul 'adzabal 

lalu mereka (mereka) tidak dan dengan maka datang yangsangat 

berkata 202 menyadari mereka tiba-tiba kepada mereka 201 pedih 

alim (201) Faya k tiyahum baghtataw wahum la yasy'urun (202) Fayaqulu 



187. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari 
langit, jika kamu termasuk orang-orang yang 
benar. 

188. Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih 

mengetahui apa yang kamu kerjakan". 

189. Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, 
lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka 
dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab 
pada hari yang besar. 

190. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Alloh), 
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 

191. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

192. Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar 
diturunkan oleh Tuhan semesta alam, 

193. Al Quran itu dibawa turun oleh Ar-ruh Al- 
amin (artinya: ruh yang terpercaya lagi suci yakni 
malaikat Jibril), 

194. ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu 
menjadi salah seorang di antara orang-orang yang 
memberi peringatan, 

195. dengan bahasa Arab yang jelas. 

196. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar 
(tersebut) dalam Kitab-kitab terdahulu. 

197. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi 
mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahui 
hal itu? 

198. Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan 
kepada salah seorang dari golongan bukan bangsa 
Arab, 

199. lalu ia membacakan Al Quran itu kepada 
mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak 
akan beriman kepada Al Quran itu. 

200. Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke 
dalam hati orang-orang yang berdosa. 

201. Mereka tidak beriman kepada Al Quran, 
hingga mereka melihat azab yang sangat pedih, 

202. maka datanglah azab kepada mereka 
dengan mendadak, sedang mereka tidak 
menyadari azab itu, 






203. lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat 
diberi tangguh?" 

204. Maka apakah mereka meminta supaya 
disegerakan azab Kami? 

205. Maka bagaimana pendapatmu jika Kami 
berikan kepada mereka kenikmatan hidup 
bertahun-tahun, 

206. Kemudian datang kepada mereka azab yang 
telah diancamkan kepada mereka, 

207. niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang 
mereka selalu nikmati. 

208. Dan Kami tidak membinasakan sesuatu 
negeripun, melainkan sesudah ada bagi penduduk 
negeri itu, orang-orang yang memberi peringatan, 

209. untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali- 
kali tidak berlaku zalim. 

210. Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun 
oleh syaitan-syaitan. 

211. Dan tidaklah patut mereka membawa turun 
Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa. 

212. Sesungguhnya mereka benar-benar 
dijauhkan dari mendengar Al Quran itu. 

213. Maka janganlah kamu menyeru (atau 
menyembah) tuhan yang lain di samping Alloh, 
yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang 
yang diazab. 

214. Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat, 

215. dan rendahkanlah dirimu terhadap orang- 
orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang 
beriman. 

216. Jika mereka mendurhakaimu maka 
katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri 
terhadap apa yang kamu kerjakan"; 

217. Dan bertawakallah kamu kepada (Alloh) 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, 

218. Dia melihat kamu ketika kamu berdiri 
(untuk salat), 

219. dan (melihat pula) perubahan gerak 
badanmu di antara orang-orang yang sujud. 

220. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

221. Apakah akan Aku beritakan kepadamu, 
kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? 

222. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta 
lagi yang banyak dosa, 






i/' ./J^’ 






apakah pen- mereka memin- maka apakah de- orang-2yang kami apa- 

dapat kalian 204 ta disegerakan ngan azab Kami 203 diberi tangguh kah 

hal nahnu munzharun (203) Afabi'adzabina yasta jilun (204) Afara-aita 



(3) 


'i ^»>/»> 








y 


(t^ 


^-/ */ 




b 




mereka 


adalah 


apa 


datang kepa- 


kemu- 




bertahun- 


Kami beri kese- 


jika 


206 


diancam 


mereka 


(azab) 


da mereka 


dian 


205 


tahun 


nangan mereka 





im matta'nahum sinin (205) Tsumma ja-ahum ma kanu yu'adun (206) 



< 




> 

bt 




'Jj 


(3) ^ ^ 






& 




ke- 


suatu 


dari 


Kami mem- 


dan 


(mereka) 


mereka apa 


dari 


mencu- 


tidak 


cuali 


negeri 




binasakan 


tidak 


207 menikmati 


yang 


mereka 


kupi 





Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un (207) Wama ahlakna min qaryatin illa 



4) 




© 








© 


OJjJ>> 


(1 


dengannya 


(dibawa) 


dan 


(yang ber- 


Kami 


dan 


peri- 


orang-2 yang 


bagi- 


(Al-Quran) 


turun 


tidak 209 


buat) zalim 




tidak 


ngatan 208 


memperingatkan 


nya 


laha mundzirun (208) 


Dzikra wama kunna zhalimin (209) 


Wama tanazzalat bihisy 







is p > g © 

sungguh mereka kuasa dan ti- bagi patut dan 

mereka 211 daklah mereka tidak 210 

syayathin (210) Wama yambaghi lahum wama yastathi'un (211) Innahum 












Ji\ 


// 

e 


e 


// 

y* 


© oJjyJ 




/ 


maka 


yang 


tuhan 


Alloh 


be- 


kamu 


maka 


benar-2 mereka 


mende- 


dari 


kalian adalah 


lain 






serta 


menyeru 


jangan 


212 dijauhkan 


ngar 





'anis sam'i lama'zulun (212) Fala tad'u ma'al lahi ilahan akhara fatakuna 

dan ren- yang kerabat- dan berilah orang-orang dari/ter- 

dahkanlah 214 terdekat kerabatkamu peringatan 213 yangdiazab masuk 

minal mu'adz-dzabin (213) Wa-andzir 'asyiratakal aqrabin (214) Wakhfidh 






sung- maka ka- mereka men- maka 
guh aku takanlah durhakaimu jika 215 



janahaka limanit taba'aka minal mu k minin (215) Fa-in 'ashauka faqul inni 



orang-2 yang dari meng- terhadap diri kamu 
beriman ikutimu orang-2yang 



W © > J Gb © oJ 

Dia Maha Pe- Maha- atas/ dan bertawa- [ 

yang 217 nyayang perkasa kepada kallah kalian 216 ke 

bari-um mimma ta'malun (216) Watawakkal 'alal 'azizir rahim (217) Alladzi 









kalian 


dari apa 


berle- 


kerjakan 


yang 


pas diri 



\ 4 < 3 *? 






Maha Dia sungguh orang-orang di an- dengan gerak- kamu 

Mendengar Dia 219 yangsujud tara gerik badanmu 218 berdiri 

yaraka hina taqum (218) Wataqallubaka fis sajidin (219) Innahu huwas sami'ul 



kamu ketika melihat 
berdiri kamu 






atas mereka setan-setan turun siapa atas/ jelaskan ap; 

(pada) turun 221 kepada kepada kalian kal 

'alim (220) Hal unabbi-ukum 'ala man tanazzalusy syayathin (221) Tanazzalu 'ala 



9 / 

o 4 


£ 


akan Aku 


> © 




siapa 


atas/ 


jelaskan 


apa- 


Maha Me- 




kepada 


kepada kalian 


kah 220 


ngetahui 








*>>!> <' 


cr* 


(jjj) 


jZ\ 


M 


$ 


orang-orang 


dan kebanyak- 


pende- 


mereka me- 


ber- 


pendusta 


tiap- 


223 yang berdusta 


an mereka 


ngaran 


lemparkan 222 


dosa 




tiap 


kulli affakin atsim (222) 


Yulqunas sam'a wa-aktsaruhum kadzibun (223) 









jj Q ^-4-*' j >' OjLiJ' 

lem- tiap- di bahwasa- kamu tidak- orang-orang mengikuti 

bah tiap nya mereka melihat kah 224 yangsesat mereka 

Wasy-syu'ara-u yattabi'uhumul ghawun (224) Alam tara annahum fi kulli wadiy 



^3\j 

dan penyair- 
penyair 



u$\ -j\ © Sf iS p\j 

orang-2 ke- mereka tidak apa (mereka) me- dan bahwa 

yang cuali 226 mengerjakan yang ngatakan mereka 

yahimun (225) Wa-annahum yaquluna ma la yaf'alun (226) lllal ladzina 



4 >^ 






225 



' >> * 4 

mereka me- 
ngembara 





CU->tJL JaW 



dari dan mereka men- 
dapat pertolongan 



banyak Alloh dan (mereka) 
mengingat 



kebajikan/ 

saleh 



amanu wa'amilush shalihati wadzakarul laha katsiraw wantasharu mim 




dan(mereka) ber- (mereka) 
buat/beramal beriman 




mereka tempat yang (mereka) orang-2 dan pasti akan mereka apa sesu- 

227 kembali kembali manakah zalim yang mengetahui teraniaya yang dah 

ba di ma zhulimu wasaya'lamul ladzina zhalamu ayya munqalabiy yanqalibun (227) 



223. mereka menghadapkan pendengaran 
(kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang berdusta. 

224. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang- 
orang yang sesat. 

225. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka 
mengembara di tiap-tiap lembah, 

226. dan mereka suka mengatakan apa yang 
tidak mereka kerjakan? 

227. kecuali orang-orang (atau penyair-penyair) 
yang beriman dan beramal saleh, yang banyak 
menyebut (atau mengingat) Alloh dan mendapat 
kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan 
orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui 
ketempatmana mereka akan kembali. 





